SAPTOE 9 JULI 1938. 


Directeur: ERIS Hoofdredacteur: A. ANWAR Red. di Bandoeng: A. A. Achsien. 
Kantoor Red. & Administratie Molenvliet West No. 98 — Batavia Telef. Bat. 1023 
TERBIT LEMBAR. 1 Drukk. ,/Tjahja-Pasoendan". 


OOOINO Terbit pada tiap - tiap hari Sabtoe 
TAHOEN II — No. 26. 


HARGA LANGGANAN: f 1.50 satoe kwartaal (3 boelan) boleh djoega dibajar tiap2 
boelan (Pembajaran mesti lebih doeloe) TARIEF ADVERTENTIE f 0.25 per regel, 
satoe kali moeat. Paling sedikit................ f 2.50 Contract lain harga 


Bahaja pers poetih, boeat bangsa kita Apakah pemerintah tidak peloe memberi 
tegoran? Pengaroeh pers poetih ditanah air kita ini boekan alang-kepalang lebih- 
lebih pembatjanja terdiri da ri golongan jang terpeladjar, baik bangsa Barat, 
ataupoen bangsa k ta jang melangganinja. Sehingga pers poetih tadi 
meroepakan satoe badan jang berpengaroeh besar, dapat mempengaroehi 
fikiran sekalian pembatjanja dengan kabaran jang disiarkannja jang dianggapnja 
benar belaka. Boekan sekali doea, malah seringkali pers poetih menjiarkan 
beberapa berita jang dianggap penbatjanja benar, pada hal kabaran bergara itoe 
isapan djempol — gara, jang sangat meroegikan bagi bangsa kita, beberapa 
boekti di waktoe jang paling belakang in ternjata kebohongannja 
sesoedahdiadakan penjelidikan oleh fihak jang berwadjib dengan seksama. 
Seperti dengan kedjadian jang timboel di Onderneming Eropah ,,Batoedjamoes" 
disiarkan oleh pers poetih satoe pemogokan jang bersangkoetan dengan poli 
tiek. Begitoe poela dimasa penangkapan terhadap P.N.I.-ers jg baroe laloe ini, 
ditoedoeh oleh pers poetih mengadakan actie jang diam-diam hendak 
menoembangkan pemerintah. ,,Kongres Bahasa Indonesia" djoega dikatakan 
oleh pers poetih mengandoeng lain mal soed (gevaarlijk) Pada hal kedjadian jang 
di Batoedjamoes sesoedah rampoeng penjelidikan jang teliti oleh Mr. van 
Bruggen, Ass.-Resident Soerakarta, menjatakan: „tidak ada terbit keriboetan, 
melainkan soenggoeh poen orang desa itoe banjak dide kat onderneming itoe, 
tjoema merasa keberatan, dan berhoeboeng dengan itoe pergi ke emplacement 
oentoek memadjoekan permohonan". Begitoe poela tentang penang kapan 
terhadap P.N.I.-ers, pers poetih sendiri jang mengatakan: „tidak ada satoe alasan 
oentoek menoentoet mereka itoe (P.N.I.-ers kemoeka pengadilan dalam perkara 
mengadakan actie jang rahasia. Djoega kata pers poetih tidaklah dapat diseboet 
seperti ada bahaja nja, lain halnja dengan di Soera baja, boleh djadi akan 
mendapa hoekoeman berat" katanja, sebagai membantah kabarannja sendi ri 
jang semoela, jang ternjata bohong Njata benar dalam doea kedjadi an ini 
kebohongan pers poetih, manjiarkan kabaran jang soenggoeh berbahaja dan 
meroegikan boeat bangsa kita, sedang ia sendiri belakangan membantah 
kabarannja Apa matjam ini !! Boekan ini sadja, sedjak doeloe pers poetih terlaloe 
soeka mempermaini segala pergerakan bangsa k ta, selaloe disangka berbahaja, 
de ngan beberapa toedoehan jang tidak pantas. Soeka mempermain tentang 
kejakinan orang, toedjoean partij orang dengan toedoehan jang tadjam-tadjam, 
jang menimboelkan keroegian besar bagi bang sa kita dari segala lapisan. Fihal 


pegawai negeripoen jang terkenal loyaal, tidak loepoet dari permainan pena pers 
poetih jang ta djamnja, setadjam djemparing rama itoe. Sikap pers poetih jang 
sedemiki an itoe, seolah-olah tembok pemisah, merenggangkan pertalian antara 
kaoem pergerakan (rakjat) dengan pemerintah sendiri, jang se karang soedah 
nampak baiknja, soeka bekerdja bersama-sama dengan pemerintah Pengaroeh 
sekalian kabaran da toedoehan pers poetih jang ditoedjoekan kepada 
pergerakan, atau rakjat Indonesia, itoe bisa membangkitkan panas hati rakjat, 
roepanja pers poetih lebih menjoekai djikalau rakjat renggang dengan 
pemerintah. Bertentangan benar de ngan keinginan pemerintah menoe roet 
setahoe kita, jang soeka berbimbing tangan kerdja bersama-sa ma dengan 
pemerintah. 


Beberapa tekateki dari Perdi 


Poetoesan pleno vergadering H. B. jang baroe laloe. Schorsing Parada Harahap 
dan pengoveran persbureau Antara. 


Sebagai vak-organisatie Perdipaling sedikit mempoenjai anggota, paling tidak 
mempoenjai kas dan paling sedikit tjabangnja, tetapi paling sering nampak nama 
nja dalam soerat-soerat kabar. Jang mendjadikan sebab tidak lain, karena Perdi 
ada satoe perkoempoelan kaoem wartawan, ka oem penoelis soerat kabar. 
Banjak terdjadi hal penting-penting dalan vak-organisatie, seperti dalam P P.S.T., 
Midpost, Kadasterbond, B B.P atau P.P.B.B., tetapi anggoe ta-anggota 
perkoempoelan terseboet tidak boleh dan tidak mempoenjai hak oentoek 
mengiri soeratkabar harian dengan semaoenja sadja. Perdi ledennja orang-orang 
pengisi dagblad, djadi apa sadja jg mengenai perkoempoelan, jang sebenarnja 
oeroesan intern, masoek djoega dalam koran. Siapa larang?! Jang paling 
belakang ini soerat soerat kabar harian diisi dengan resoluties vergadering pleno 
pengoeroes besar di Solo, menempepada congres bahasa Indonesia Memang 
menoeroet traditie congres atau algemeene vergadering Perdi hanja menempel, 
dan djika lau bisa terdjadi congres setjara kebesaran di Bandoeng jang baroe 
laloe itoe, disebabkan bantoe an orang-orang loear, boekan dari kekoeatan Perdi 
sendiri. Tentang Parada Harahap plend vergadering memoetoeskan schor sing 1 
boelan moelai tanggal 26 Juni j.l.......... ! Oleh tjabang Djakarta moelai boelan 
April jang laloe Parada diasingkan dan dipetjat haknja (geschorst) sebagai lid. 
Poetoesan pleno vergadering 1 boelan schorsing dari 26 Juni 1938 Apakah toean- 
toean Pengoeroes Besar insjaf atas conseguentie ini poetoesan? Pada siapakah 
adanja itoe hak schorsing? Apakah doea-doeanja, ialah P.B. dan Tjabang 

berhak ? Dengan schorsing jang lantas di schors lagi di Solo roepanja hak i 


Apakah perboeatan pers poetih jang seroepa itoe tidak perloe da pat tegoran 
dari jang berwadjib Djangan kiranja tjara pers poetih bisa beroelang-oelang 
berlakoe begitoe, mentjerai-beraikan rakja dengan pemerintah. Kita sesalkan 
soenggoeh, bangsa kita jang mendjadi pembatja pers poetih, begitoe poela 
kaoen intellectnja, beloem ada jang sanggoep dan berani membantah de ngan 
hebat segala kabaran dan toedoehan pers poetih jang berbahaja itoe. Seakan- 
akan membiar kan perlakoean pers poetih jang hendak mentjerai-beraikan 
persila toerrahmi antara rakjat dengan pemerintah, dengan semaoe-maoenja 


Apakah bangsa kita jang mendjadi pembatja dari pers poetih tidak merasa 
maloe, membatja soerat ka bar jang meloemoer dan mentjemar nama baik diri 
dan bangsanja Kita boekan menghasoet, sampa orang mendjadi kalap, itoe 
boekan ! Boleh batja, tetapi mesti be rani membantah, djangan ditelah mentah- 
mentah segala kabaran jg. meroegi dan membahajakan boeat pergerakan 
bangsa kita jang hen dak menoedjoe kearah perbaikan bersama dengan 
pemerintah di In donesia ini. Jang salah boleh tjela dan pantas dapat 
hoekoeman, tapi djangan koetjing disangka matjan, atau ti koes disangka gadjah 
! Sajang ,,Penoentoen" beloem waktoenja djadi dagblad. Ditang goeng kita dari 
»”Penoentoen" jg sanggoep berhadapan menolak toedoehan jang tidak pantas 
itoe. Sekali lagi kita harapkan, soeka kiranja pemerintah mengadaka tegoran 
jang sebanding dengan toedoehan pers poetih jang boekan boekan itoe. A. 
ANWAR. 


toe hanja pada Pengoeroes Besar Sekarang apakah sikap P.B. terhadap tjabang 
Djakarta jang soedah melakoekan berboeatan dalam organisatie tetapi zonder 
mempoe njai hak? Djikalau hak itoe ada pada Tjabang, kenapa itoe schosing 
tidak diambil over dari April jang laloe? Moreel Parada Harahap soedah kena 
poekoelan moelai itoe boelan. Ini sama sadja de ngan orang jang oleh politie 
dimasoekkan dalam tahanan, dan waktoe diperiksa oleh hakim, dipoetoeskan 1 
boelan pendjara moelai hari pemeriksaan itoe. Ditahan nja 3 boelan boleh 
pertjoema sadja. Dengan begini hoekoeman a Ia Perdi tidak lebih adil dari 
hoekoeman pemerintah jang sering dikatakan oleh orang-orang pers, tidak adil. * 
s. Hal jang penting lagi pengoveran persbureau ,,Antara" oleh Perdi dan ketoea 
P.B. diangkat boeat sementara sebagai directeu ,,Antara" Tentang pengakoean 
sjah „An tara" bolehlah keberatan ketjil-ketjil di kesampingkan. Tetapi pengo 
veran satoe bedrijf oleh satoe vak vereeniging. Ini soenggoeh gandjil! Dalam 
pleno vergadering boelan Mei jang laloe diterangkan bahwa moelai sa'at itoe 
Perdi tidak akan tjampoer dengan hal-hal jang menjangkoet commercieel, sebab 
itoe adalah oeroesannja dagblad-direc teuren. Ini memang seharoesnja begitoe, 
tetapi doea boelan berselang poetoesan sendiri dilanggar. Bagaim na ini, fikiran 
toean-toean jang bi djak Perdi haroes berlomba oentoek nementingkan positie 
coprs anggo tanja dan memadjoekan journalis tiek, tetapi djangan hendaknja 
menjampoeri oeroesan jang sebenar nja diloear lingkoengannja Dengan 
pengoveran ,,Antara' oleh Perdi itoe, djikalau seandainja bedrijf ,,Antara" 
mendapat oentoeng, apakah itoe keoentoengan dibagi kepada leden Perdi atau 
ba gaimana? Dan djikalau roegi, siapakah jang haroes pikoel, masing-masing 
pengoeroes besar atau leden? Ada lid. Perdi oempamanja jour nalist ,,Arta". 
(Panangian Harahap), ada leden dari persbureau ja bantoe keras congresnja di 
Bandoeng tempo hari, journalisten dari ,,Pait" dan sekarang ada poela dari 
»Pera". Apakah djoega ini o rang-orang sebagai lid dari Perd sedangkan ,,Antara" 
soedah mendjadi kepoenjaan Perdi, mempoenjai medezeggenschap dalam 
mengoeroes ,,Antara"? Sekali lagi fi kir toean-toean ! Dari sebab Perdi mendjadi 
eige naarnja ,,Antara", dan jang dima djoekan tentoe hanja ini persbureau, 
bagaimanakah kiranja leder Perdi dari lain-lain Persbureau i toe? Nantinja ada 
soerat-kabar jang mendjadi langganan ,,Antara" dan ada poela jang tidak. Sikap 
pengoeroes Perdi tidak boleh mem bedakan terhadap directie koran jang mana 


djoega dimasa membela kepentingan anggotanja. Tetapi sebab directie itoe 
cempamanja ada mendjadi abonne jang setia dan bajarnja baik kepada „Anta 
ra", tentoe ini hal merintangi perdirian Perdi jang tegak Vak-organisatie djangan 
mendjadi eigenaar dari satoe bedrijf jg hidoep atau matinja jang hanja sangat 
tergantoeng atas kemoerahan hati kaoem madjikan anggota-ang gotanja 
Sekarang sadja Perdi soedah ter laloe sering diseboet dalam koran Boleh djadi 
nanti lebih banjak lag sebab dengan perantaraan ,,Antara" gampang menoedjoe 
ke redad ties beberapa koran. Apa lagi dj kalau persbureau itoe sedang 
kekoerangan stof........... 


Kekoeatiran diatas ini contant di boektikan dengan apa jang dimoe at 
dibeberapa koran hari Selasa ja laloe. Toean Soedarjo Tjokrosis woro membikin 
pedato tentang ri wajat Dr. Soetomo. Tentang ini ba njak soedah ditoelis dan 
malah boekoe soedah ada jang keloear Tjaranja kabaran itoe diatoer disiarkan 
oleh ,,Antara" — sanga tendentieus, ja'lah penoeh poedji an tjaranja pidato toean 
S.Tj.S. a lias directeur persbureau jang menjiarkan itoe kabaran Tjara lain 
persbureau jang besar sesoenggoehnja tidak ada begitoe a Lagi satoe hal perloe 
dikemoeka kan: Tiap-tiap bedrijf tidak boleh membatasi bangsa. Perdi soedah 
menjatakan bersifat nationaal, dan memberi bentoek „Antara" sebagai nationale 
instelling Soerat kabar Tionghoa Melajoe, sekalipoen soerat kabar Belanda ada 
diboetoehkan oleh tiap-tia persbureau. Tetapi djikalau paga nationaal itoe 
terlaloe dikemoeka kan, sedangkan keoeangan masih lemah, boleh diramalkan 
hidoepnja „Antara" moengkin tidak akan la ma. Ketjoeali djikalau semoea teka- 
teki itoe tertebak lebih doelo dan orang djangan bertindak salah wissel......... I! 
Fikirkanlah toean-toean jang bidjak !! SI PENDEK 


kabaran 


SOENGGOEH MENGGIRANGKAN Sekolah partikoelir berhasil baik. Djika kita 
memperhatikan peka baran-pekabaran jang tertjantoem di s.s.k. bangsa kita di 
Indonesia ini tentang hasil oedjian dari sekolah-sekolah partikoelir bangsa k ta, 
kita merasa girang melihat hasilnja jang soenggoeh menjenang kan, sedang 
sekolah itoe tidak mendapat bantoean dari pemerintah. Seperti Moehammadijah, 
Taman Siswa dan lain sekolah partikoelin banjak menibakan hasil, sehingga 
moerid-moerid dengan selamat da pat loeloes dan teroes masoek keMulo, 
A.M.S., H.B.S. dan Technische Scholen Ini soeatoe tanda, ketjakapan goeroe- 
goeroe mendidik moerid nja, meskipoen dengan setjara jang serba sederhana, 
dapat agaknja menoendjoekkan ketjakapan jang tentoe bangsa kita toeroet 
berbang ga dalam hal itoe Dari setahoen-kesetahoen dapat madjoe begini, boleh 
diharap sekolah partikoelir bangsa kita jang serba sederhana tadi dapat 
mempertinggikan deradjat bangsa kita, dan pengadjarannja makin lama makin 
tinggi — sempoerna, kepertjajaan bangsa kita kepada se kolah partikoelir tadi 
lebih besar Dari sebab itoe iboe bapa jang ingin menjekolahkan anaknja, soedah 
tentoe tidak loepa menganta anaknja kesekolah partikoelir jang soedah 
berdjasa. Dan kita oetjap kan selamat bekerdja kepada sekalian goeroe-goeroe 
sekolah par tikoelir jang soedah insjaf, dengan kesabaran mendidik moerid- 
moerid dengan berhasil baik. Penghar gaan bangsa kita mesti ada TOKO ,,DE 
ZON" TERTIPOE Oleh seorang njonja Europa Menoeroet oedjar B.N. toko ,,De 


Zon" jang terkenal di Pasar Baro soedah tertipoe oleh seorang njonja Europa 
sedjoemblah f 75.48 dari harga barang-barang jang dia teeken bon Itoe njonja 
setengah toea, mengakoe isteri orang besar, jaitoe njonja lid Raad van Indie, 
dengan menerangkan tempat tinggal dan nomor roemahnja. Tetapi belakangan 
ternjata, nama dan tempat tinggal tidak benar, sehingga hal ini soedah 
diserahkan ketangan politie — ,,Sin Po" mengandjoerkan soepaja toko ,,De Zon" 
hendaklah berhati-hati, kalau ada njonja jang beloem dikenal maoe berhoetang 
te 


Toean HADJI IBRAHIM kasi tjerit pada sobat-sobatnja bagaimana moestadjabnja 
Poeder sakit kepala tjap Matjan soedah menoeloeng beliau dari sakit giginja 
dalem beberapa minuur sadja dan beliau kasi nasehat selamanja pake Poeder 
tjap Matjan oentoek semboehke SAKIT KEPALA, SAKIT GIGI. SAKIT KOEPING. d 


ken bon, ada baiknja katanja soe 


paja dia bawa paspoort dan foto dan tjap djempol dan bawa saks doea orang 
jang dikenal oleh toean toko. Gara-gara mengakoe njonja be sar maoe 
berhoetang. TJOBA KITA TOENGGOE „Bintang Batak" contra ,,Arta". Menoeroet 
oedjar ,,Keb." Bin tang Batak jang terbit di Sibolga telah menjerahkan kepada 
orang Betawi boeat menoentoet wangnja sedjoemblah f 50.— pada S. de Heer 
dari ,,Arta" dari harga adver tentie jang beloem dibajan Toean de Heer tidak 
bajar itoe djoemblah f 50.— sebab dipotong boeat honorarium artikel ,,Arta" s 
lama 5 boelan, tetapi Bintang Batak artikel dari Arta tidak dimoeatnja, dus tidak 
maoe berlangga nan artikel Arta. Poen perkara comm. advertentie Bin. Batak 
keberatan jang 30 pCt., sebab bia sanja hanja 20 pCt. Tetapi ten tang com. ini 
Bintang Batak tidak keberatan asal sadja dikirim jg f 50.— harga advertentie. 
Bagaimana kesoedahan perkara ini, baik kita toenggoe dengan ga rok kepala 
Wahai collega-collega, pembatja en pembafji afffaaa ,,Penoer toen" bilang 
vroeger? Boleh tanja Hoppenstedt di Kali Besar Batavia, waktoe kita tarik oerat 
doeloe. ANAK SEORANG COMMUNIST Kasih peladjaran communis tisch. ada 
tersiar kabar Dari Djokja politie di Solo telah tahan nama Sindang dan Slamat. 
Sindang ada lah anak seorang Communist jang baroe kembali dari boeangan di 
Di goel. Selama Sindang tinggal di Dja wa ini, ia memberi peladjaran 
conmunistisch pada nama Slamat. Ka bar landjoetnja baik kita toeng goeSIAPA 
PENANJA ITOE? Djangan bikin koeping orang merah dong Dalam pemandangan 
oemoem di Volksraad, ada beberapa leden me madjoekan pertanjaan, apakah 
pemerintah tidak sebaiknja mengakoei sjah dengan opisil pada lagoe „Indonesia 
Raja" dan pada Ben dera Nasional jang berwarna ,,Me rah Poetih" ? Pertanjaan ini 
tentoe ada djawabannja, diakoei atau tidak. Menoeroet doegaan kita boleh djadi 
diantara lid mendengan pertanjaan itoe, poentjak hidoeng dan koepingnja jang 
biasanja poetih, telah beroebah mendjadi merah. Apakah penanja itoe tidak 
mengetahoei itoe lagoe „Indonesia Raja" dan Bendera Nasional „Merah 


Poetih" itoe ada jang mengatakan harrram Lebih baik penanja itoe menjanji 
Indonesia Raja beberapa kala di Volksraad, sampai kepada lid lainnja pandai 
menjanjikan. Kalau ia soedah pandai, tentoe ia tjinta pada lagoe „Indonesia Raja" 
boekan? Soeroeh ia kenal doeloe tentoe ia tjinta. Boekankah orang awak 


mengatakan: „Tak kenal, maka tak tjinta" DERADJAT INLANDER NAIK. Banjak lain 
bangsa minta gelijkstelling Dalam pemandangan oemoem di Volksraad, banjak 
leden Volksraad memadjoekan permintaan soepaja diadakan wet baroe, jaitoe 
wet boeat gelijkstelling dengan bangsa Indonesier. Sebab katanja banjak bangsa 
Belanda, Tionghoa dan Arab kepingin maoe djadi Indonesier menoeroet wet 
Kalau begitoe, deradjat Inlan der soedah naik sampai kepoentjak kelapa, sampai 
keloear air lioen orang kepingin maoe djadi inlander. Abang-abangan tentoe 
meneima dengan dada terboeka alias tidak berbadjoe menerima candidaat 
orang jang maoe mendjadi dia. Boekan moestahil nanti segala toekang loak, 
toekang borotol dan toekang boeah-Boeahan nampai combinatie jang hebat 
nampaknja. Kita koeatir, kalau maoe djadi inlander tjoema maoe gojang-gotjang 
kaki melakoekan systeem paron (bagi hasil tanaman), soepaja bebas padjak ini 
dan itoe. Orang Japan, maoe toeroet atau tidak? Hidoep abang-abangan, de 
radjat bangsa kité oedé naik kepoentjak kelap€, zeg KEBANJAKAN TJATNJA. Masih 
dojan jang Indisch Fabrikaat. Menoeroet oedjar K.P. djago voetbal Meeng telah 
menoelis soerat kepada temannja di Betawi ini, diterangkannja orang di. Weenen 
menawarkan pekerdjaan kebadanja disana. Dan djawabnja „Boleh, asal sadja 
ada meisje jang lief Tetapi kata Meeng poela: meisje-meisje di Europa 
kebanjakan jatnja, dan bedaknja ketebalan. Kalau berkoelit poetih, berbedak 
warna dadoe, itoe tidak mengapa. Tapi paling tjialat kalau koelit bagaikan kopi 
goreng, diloe moer moeka dengan bedak poetih atau dadoe, sebagai di tanah air 
kita Indonesia ini, meroepakan djerangkong naik mimbar roepanja, atau tikoes 
tidoer ditepong Warna, koelit pemberian alam tjoekoep sadja, boeat apa diloe 
moer tebal-tebal, apa goenanja, selain makan ongkos djoega menja babkan 
orang salah sangka. Koelit meneer Meeng djoega sampai tjoekoep hitam, niet 
waar? 


MODES DAMES HEEREN GOKO EUROPA Huishoudelijke Artikelen Batavia- 
Centrum Bandoeng 


Dasar Inlander djember Apa tidak ada promotornja? Kedjembelan Inlander, 
memang memegang record basah betoel-b toel. Soenggoehpoen hidoep, tetapi 
kebanjakan hidoep membanjak isi doenia, dan memahalkan harga beras sadja, 
kata setengah kawan Kita tidak bisa bilang apa-apa selain dari heran binti heran 
plus adjaib jang bangsa kita ini tidak ada mempoenjai kemadjoean dalam hal 
ekonomi. Djika kita menilik djoemlah perdoedoek Betawi dan Meester Cornelis 
bangsa kita jang 76 pCt. di ri 533.015 orang banjaknja, ini m noeroet 
perhitoengan djiwa tahoe 1930 kembali keheranan kita naik, tidak ada saudagar- 
saudaga bangsa kita jang bisa sepakat da sehati mendirikan satoe kongsi goena 
menjediakan keperloean boeat bangsa kita sehari-hari Apakah bangsa kita jang 
bila ngannja sebesar itoe, tidak ada se orang promotor jang sanggoe 
menggerakkan hati saudagar-saudagar bangsa kita soepaja dapat menjediakan 
keperloean-keperloe an sehari-hari boeat bangsa kita Sesoedah kita menjaksikan 
dengan mata sendiri keadaan-kead jan di Betawi ini djoega dibilangan Meester 
Cornelis semoeanja keperloean bangsa kita ada ditangan orang asing, sehingga 
kala orang asing berlakoe nekat tidak maoe mendjoeal dagangannja moengkin 
bangsa kita mati kelaparan, sebab tidak ada bangsa kita jang berboeat itoe. Ada, 
ja ada, tetapi boleh ditjari dengan lan poeKalau saudagar-saudagar bang sa kita 


maoe sepakat dan sehati de ngan kapitaal jang sederhana, bokan tidak boleh 
djadi mengerdjakan maksoed-maksoed sebagai ja kita terakan dibawah ini: 1 
Memboeka waroeng-waroeng sebanjak moengkin dikampoengkampoeng 
disekitar Betawi dan Meester Cornelis tempat bangsa kita berbelandja oentoek 
keperloean sehari-hari 2. Mendirikan satoe poesat misalnja di Pasar Senen 
seperti Provicien en Dranken, segala barang petjah belah, makanan dan 
minoeman 3. Mendirikan penggilingan padi, seperti di Bogor, Tjikampek a tau 
Krawang toeroet membeli padi dioedik-oedik 


sa, dan kita hanja djadi pembelinja Kalau lain bangsa bisa menger djakan jang 
kelima matjam dia tas, kenapa bangsa kita di Betawi dan Meester Cornelis tidak? 
Meskipoen permoelaan pendirian perkongsian itoe mesti dengan adanja wang, 
apakah bangsa kita jang sebanjak 76 pCt. dari 533.015 tidak ada barang seorang 
sauda garnja Pembelinja bangsa kita, keoen toengannja kekantong bangsa kita, 
poen beberapa pemoeda jang mendjadi pandji kelantoeng tentoe mendapat 
pekerdjaan boekan? Kalau saudagar-saudagar bang sa kita tidak maoe bekerdja 
kedjoeroesan ini, dasar Inlande djembel, ja djembel djoega sampai koetjing 
bertandoek, masih melekat titel inlander djembel ito melintang didahinja 
Pembatja ,,Penoentoen" boleh kasih titel kepada saudagar bangs kita jang banjak 
ber-wang disimpan pertjoema tidak maoe digoe nakan kedjoeroesan ini, atau 
beba rapa saudagar jang terkenal di Be tawi dan Mr. Cornelis tidak mao sefakat 
mengadakan perkongsian sebagaimana jang kita terangkan diatas tadi, boleh 
kasih tjap: sau dagar inlander djembel. A. Ar Soentikan batin 


Dalam madjallah „Menara Poeeri" toean M. Soetan ada menoelis satoe artikel 
dengan kepala IN JECTIE jang kita anggap soentikan batin, sebagai berikoet — 
Peroempamaan dirikoe dan doenia ini, tidak bedanja sebaga orang berkendaraan 
dalam perdja lanan didalam panas jang sanga terik, laloe singgah kebawah 
sepohon kajoe besar jang rindang (rimboen). Setelah petang hari, loe berangkat 
meninggalkan po hon itoe dan naoengannja Doenia memboedjoek doe nia 
membahajakan — dan doenia berlaloe. — Apabila doenia datang, toeng 2 
sadjalah perginja. goe Doenia itoe ada satoe wak toe. Achirat ada satoe abad — 
Kalau engkau ingin tidak di langgar oleh kesoesahan pikiran djanganlah 
mempoenjai apa-ap jang mesti engkau memperhatikan dja Tiadakah engkau 
tahoe bahwa zaman itoe mendjalankan perboeatannja jang salah? menge 


roehkan apa jang diberikannja 4. Mendirikan tempat pembagi 


an sajoer-sajoeran, jang dibeli da ri oedik-oedikan, segala hasil tanaman jang 
mendjadi keperloean sehari-hari, baik di Sindanglaja a tau di Bogor dan lain 
tempat 5. Mendirikan tempat pendjoea lan ikan jang dari Pasar Ikan ata 
didatangkan dari tempat lain, de ngan harga jang tentoe menjenang kan Kalau 
kelima matjam ini soedah ada ditangan saudagar-saudaga bangsa kita, soedah 
tentoe dengan moedah membagi-baginja ke pada sekalian waroeng-waroen 
bangsa kita boeat didjoeal Di Sindanglaja terkenal dengan kentang dan kool jang 
baik dan banjak dan keoentoengan dalam hal ini soenggoehpoen tipis, akan 
tetapi lakoenja boekan sedikit, a sal sadja saudagar-saudagar bang sa kita maoe 
kedjoeroesan itoe. Siapakah jang tidak heran, bang sa kita jang memboetoehi 


sekalian makanan itoe, dan asal moelanja dari bangsa kita tanaman itoe ada, 
apakah terdapatnja kesenangan tetapi jang mendjoealnja lain bang 


dan, merampas apa jang dike roeniakannja? Sebab itoe, siapa-siapa jang ti dak 
ingin melihat apa-apa jang ti dak menjenangkan, djanganlah ia mempoenjai apa- 
apa jang takoe hilangnja. Kesoesahan hati itoe terdjadinja dari tabi'at manoesia 
selama menoenggoe hilangnja apa jg memang bisa hilang dari tabi'at Oetapama, 
engkau ada mempoe njai barang gelas, tiba-tiba petjah djanganlah engkan 
bersoesah ha ti karena itoe Doenia ini hanjalah barang karoenia jang diberi 
pindjam, dan tentoe akan diambil kembali. — Kesoekaran hidoep, datang nja 
kemoedian dari kesenangan h doep, dan keloeasan hidoep datang nja 
kemoedian dari kesempitan h doep Karena, djika ta' ada nasib jang baik dalam 
menjoesoel apakah orang mesti bergiat? Djikan oeroesan tidak ada 
langsoengnja, dalan 


Dan djika Toehan tidak mengherdaki kekalnja satoe milik dalam apakah orang 
memperoleh daja-oe paja Akoe lihat hidoepnja seseorang bersangkoet dengan 
matinja begitoe djoega kesehatannja bersangkoet dengan sakitnja. Sebab itoe, 
barang siapa jang hidoep dalam kehidoepan jang memperhatikan benar-benar 
lenjap nja kehidoepan itoe maka orang itoe tentoelah selaloe dalam 
kesengsaraan sekalipoen ia selaloe dalam keni'matan dan penghidoe pan jang 
loeas. Pertjajalah ! Bahwa ditengah tengah segala matjam-matjam kesengsaraan 
jang dideritakan Allah pada machloeknja, tentoe Allah a da menempatkan satoe 
karoenia. 


MEMANG ENAK JANG MOEDA Kiasan jang banjak maksoed nja. Dalam M.P. kita 
batja verslag pedato E.M. Joesoef tentang: ,,Pemoeda terpeladjar dengan Igama 
nja". Disitoe diterangkan betap besar goenanja pemoeda itoe da lam masjarakat, 
lebih-lebih terhadap Igamanja. Sebagai kiasan goena memisrakan hati hadirin 
jang terdiri dari pemoeda - pemoeda, diantaranja engkoe M. Joesoef berkata 
»Pemoeda-pemoeda kami jang hadir k Dengan djoedjoer saja katakan bahwa kita 
tak dapat bekerdja de ngan pemoeda-pemoeda sadja oen toek mentjiptakan 
masjarakat jang sempoerna. Baik saja beri tjonto jang djitoe! Misalnja orang 
meng goelai, akan enakkah goelai itoe apabila semoeanja toea? Kelapanja toea, 
tjabainja toea, bawang nja toea, lengkoeas dan koenji nja toea, dan oentoek 
penjajoer ambil daoen oebi jang toea poela Enakkah goelai itoe? Tentoe ti dak, 
tapi hendaklah daoen oebinja jang moeda. Sekian oeraiannja dalam pidato itoe. 
Kiasan ini ada benarnja, teapi kita poen djangan loepa, segala sesoeatoe jang 
moeda itoe beoem tentoe melebihi dari jang toea. Moeda dan toea, ada kalanja 
bila disatoekan mendatangkan hasil jang bagoes, tetapi bisa djoega 
menimboelkan kegegeran tjoba kita landjoetkan pidato i toe jang berboenji 
poela: „Sekarang sebaliknja, semoeanja moeda, poetjoek oebinja moeda, 
tjabainja moeda, bawangnja moeda, lengkoeas dan koenjitnja moeda, dan 
oentoek santannja di ambil kelapa moeda, tentoe goelai toe tak dapat artinja. 
Nah djela lah diantara jang moeda dan jang toea mesti ada bersama-sama 
bekerdja. — Menoeroet hemat kita, dalam kiasan dari makanan, paling gamjang 
dibitjarakan, tetapi soekar b a soedah djadi tjampoer adoek entah bagaimana 
rasa sedapnja. Dalam bergaoelpoen tentoe a nak-anak moeda soekar rasanja 


dengan orang jang toea-toea, apala gi kalau toea-toea boeah kelapa makin toea 
makin berminjak, digoreng maoe menggorengpoen sanggoep. Apalagi sitoea- 
toea oebi, makin toea makin hebat......... gatalnja. Bekerdja bersama-sama 
antara pemoeda dengan toea, ada kalanja si toea mesti didepan, ada kalanja 
poela pemoeda mesti didepan. Boeat sitoea bangka, lebih soeka ia bekerdja 
bersama si moeda lebih-lebih kalau gadis. Tahan oe dji zeg. DERMAWAN JANG 
TERKENAL Satoe lagi harapan kita Toean Au Boon How jang mengeloearkan 
balsem dan obat tjap Matjan, bagi orang jang tahoe, sa ngat terkenal jang ia 
seorang der mawan. Terboekti diwaktoe sekarang, entah berapa banjaknja der 
ma jang diberikannja kepada fonds amal Tiongkok. Toean ini boekan sadja 
kederma waannja jang terkenal dimana-ma na, poen obat-obatnja jang bern ma 
Tjap Matjan itoepoen terkena diseloeroeh doenia ini. Begitoe ter kenal pil kinine 
dan aspirin, djoega obat Tjap Matjan demikian po la. Boeat kita di Indonesia ini 
ha nja satoe jang beloem pernah ter dengar oleh kita, apakah toean Au Boon 
How seorang dermawan jang terkenal itoe pernah menoendjoe kan 
kedermawaannja terhadap bangsa kita boeat pendirian roemah soetji ? Betapa 
fahala toean itoe kalau sekiranja soeka menderma boea 


pendirian Mesdjid, sebab disin djoega tidak sedikit jang mendja di pembeli dari 
obat keloearan toan itoe. Kiranja toean Au Boo How tentoe tidak segan 
menderma sebanjak-banjaknja boeat pendir an Mesdjid, menambah haroen 
namanja. APA ORANG KATA Tentang pengeloearan wang belasting. Dalam 
Sambel Goreng „Keng Po" jang dikoetip dari ,,Pemanda ngan" kita ada batja 
sebagai berikoet ,,Pemandangan" oendjoek tjara bagaimana oeang belasting kita 
di pakai, dan dimana achirnja oeang itoe kesasar Gouvernement bajar tiap-tiap t 
hoen boeat pensioen-pensioen pada bekas ambtenaar jang tingga di 
Europa.......... 6012 millioen. Gemeente-gemeente dan locale res sorten, boleh 
djadi antara 20 da 40 millioen. Dus totaal oeang belasting jang lari ke Nederland 
atara 80 dan 100 millioen, meloelo boeat pensioen sadja! (belon jang lain) 
Sebaliknja kaoem pensioenan ja tinggal tetap dibawah poehoen k apa tjoema 
dapat dari gouverne ment 422 millioen dan dari local ressorten barangkali 
sebegito djoega, pendeknja tidak lebih da ri 10 millioen Maka ,,Pemandangan" 
minta soepaja pensioen itoe dikoerangkan kalau orang berkeras maoe ting gal 
diloear negeri „Keng Po" soedah bertahoen-ta hoen berkaok soepaja kebotjora 
itoe ditoetoep. Lain-lain negeri seperti Duitsch and tidak maoe bajar sama seka li 
pensioen-pensioen, kalau kaoen ambtenaar itoe maoe tinggal dilo ar negeri. Dan 
sebagian lagi, wateskan atau koerangkan pensioen pada ambtenaar jang tinggal 
diloear negeri. Akan tetapi sebaliknja kita mespikirkan, apakah tidak keterla 


Loferij f 75.000 Juli hari Moelai djoeal tanggal 1 


tariknja 30 Juli 1938 f 11. 1/1 lot 5.65 1/2 lot 2.8. 1 4 lot f 4.55 4/10 lo 2/10 lot 
2.3 0.7 Rembours tambah Aangeteekend tambah 0.35 


Loterij jang ditarik 30 Maart 193 jang beroentoeng tarik Hoofdprij f 75.000.— ada 
toean- toean Bo ang. Lie Yit Pen, Yo In Foek dat Kim Kian, di Senen Batavia-C. Lo 
nja dibeli dari kita poenja toko Prijscourant sepatoe bergambar model baroe, 
dengan gratis kalau diminta SCHOENMAGAZIJN NEW YORK COY 


Molenvliet Oost 61 — Batavia-C 
LUXE STAALBUIS FABRIEK 
8 Co Soey Tjiang Batavi Pintoe Besar 81-83 BATAVIA Telefoon No. 175 


loean „te erg" kalau sekalian generaal-generaal, edeleer-edeleer 
departementshoofden itoe, mesti h doep seperti orang biasa, sesoedah 
pensioen? Seorang resident jang biasa hidoep seperti radja dalam astana sampai 
di den Haag tidak maloe tengteng boengkoesan pisang, atau naik tram klas 
kambing. Disini mana bisa ! Boleh „ma ken perlehen paderland", seg! Dan 
soepaja paderland tidak dja di perlehen, maka oeang belastin milioenan itoe, 
tidak tinggal dida lam negeri disini, tetapi dibelan djakan kepada toko-toko di 
den Haag 


Djanganlah membeli boekoe-boekoe baroe, djikalau masih ada boekoe-boekoe 
2e. hands pada: Boekhandel - ORION Sawah Besar No. 21. — Batavia-C. 
Mendjoeal boekoe-boekoe Melajoe Belanda, Inggeris dan lain-lain Sedia boekoe- 
boekoe romans boeat dipindjamkan 


AWAS!!! PERHATIKAN: 


Baroe terima mesin djait merk 
VERITAS. Keloearan fabriek Euro pa 
jang soedah terkenal. Boleh bajar 
menjitji Harganja bersaingan. 
Kekoeatan maoepoen modelnja tida 
kalah sa ma lain-lain merk. 
Keterangan-keterangan bisa dapat 
pada: 


EN RIJWIELHANDEL MEUBELMolenvliet Oost 77— Tel. Bt. 16741. 


ITJARI 


Boeat mendjadi TYPIST(E) jang pintar dan practish, datanglah beladjar TYPEN 
pada adres dibawah ini!!!! Soedah banjak menghasilkan moerid-moerid jang 
gediplomeerd dan jang terpakai (bruikbaar) di kantor-kantor. 


Typewrifing-course „The Speed 
10 fingers-Invisible Systeem (Blindsysteem) Petjenongan 21 — Batavia-C. 
maandan 


MENTJARI PERHATIAN PUBLIEK DJEMBEL Dekat penghabisan, tarik oerat sedikit 
Siapa jang tidak ketawa, malah koetjing didapoer djoega mesan melihat laga' si 
Doel, perhatian orang jang soedah loentoer pada nja, si Doel terpaksa tarik oera 
keloear keringat koening menoendjoekkan ketjakapannja tjapan cord basah, 
beroesaha boeat o moem soepaja dapat perhatian kembali, atau kepertjajaan 
baroe dari rakjat djembel jang soedah moeak (moentah) melihat kerdjanja. Kata 
setengah kawan kepada Ladi: „orang bisa pertjaja, bah wa dalam zitting 
Volksraad ini kali, makloem dekat pemilihan baroe, diantara anggota-anggota 


Volksraad bangsa kita giat extra, soepaja dapat perhatian publiek, sehingga ada 
harapan kembali nan i ke Pedjambon." Perkara ingin kembali ke Pedjambon, 
oeroesan ini biarlah Ladi minggir sadja doeloe, selebih baik Ladi membatja 
chotbah ,,Paman Lengser", soepaja pembat tahoe betapa besar djasa-djasa 
machloek Toehan jang bernama beiders itoe — Oedjar Paman, Nationale 
Commentaren Dr. Ratalangie sedjak beberapa nomor sampai sekarang, 
memoeatkan gambar-gam bar ,,Leiders van Indonesia" sekalian keterangan 
penting-ringka akan segala djasa-djasanja Menoeroet pemandangan Pama 
sendiri, djasa-djasa mereka jan dinamakan Leiders van Indonesia oleh N.C. itoe 
memang tidak sed kit, dalam 4 tahoen sadja, ada. berpoeloeh riboe roepiah 
Sebab, jang dinamakan N.C. Le ders van Indonesia itoe tidak lain dan tidak 
boekan dari......... ka djeng-kandjeng di Volksraad ! Satoe tahoen bertjokol, lid 
Voli raad gondol f 2100.— Empat ta hoen f 8400.— Kalau djadi djoe ga lid College 
van Gedelegeerden tambah f 12.000.— setahoen alias f 48.000.— satoe periode. 
Dus sa ban satoe periode, oleh seorang Leider kandjeng, dapatlah f 56.4 di......... 
leidennja kekantong Dan karena Leiders van Indone sia itoe begitoe besar hasil 
oesaha nja, maka kita rakjat Indonesi berhak poela dinamakan......... ders Lijders, 
mereka jang menderita jaitoe menderita roepa-roepa beban......... ! Sedang 
bagaimana orang-oran sebagai Dr. Tjipto, Ir. Soekari Mochtar Lufty, Dr. Soetomo, 
A Patty, Tjokroaminoto dan lain innja itoe? Barangkali oleh Nie dianggap boekan 
Leider van Innesia, melainkan kawanan...... pengganggoe keamanan dan keten 
traman oemoem ! Sebab, tandanja mereka demi an banjak diasingkan Lagipoen 
mereka tidak poesekian poeloeh riboe pop, tjoema poenja sekian poeloeh atau 
ratoe riboe rakjat pengikoet Dan menoeroet anggapan Ni seorang baroe berhak 
bernapa Djenderal, kalau dia tidak.......... mempoenjai soldadoe ? Kandjeng- 
kandjeng di Volksraad tidak menjoesoen barisan rakjat dak memimpin rakjat, 
karena itoe mereka djadi......... pemimpin oeloeng ! 


Nah, sekian chotbah itoe, moedah-moedahan fikiran rakjat djen bel djadi 
terboeka membatja dal dan hadis made in Paman Lengsa from P.Sel. itoe Kalau 
kita soedah sama-sama ham, marilah kita sama-sama mado'a 
meneloengkoepkan tangan dan moeka keboemi, sambil menbatja: ,,Allahoemma 
defak, min balak" 3 kali, dan membatja „pa kadoel barkoejah tafoe" 3 kali dan 
penghabisannja mengoetjapk ,,A'oezoebillahi minasijsjaitani djim, menjeboet tiga 
kali nama ders — insja Allah makboel ! Doel, mengerti engga'?.... LAN 


SEDIA: ABONEMENTSKAAI COIFFEUR HAFH Molenvliet West 110A—Batavia 


R. ADANG DJAJAWIRED 1 Ind. Tanda Spreekuur: v.m 8— 5— 7 n.m. Raden 
Salehlaan No. 25 Telefoon WI. . 


Dioedjoeng garis 


GEAT-GEOT ALA BANDOENG 


Nonja-Nonja pandai dansa 
AFDEELINGSVERSLAG 
Oemoem Pemandangan 


Selama ada Jaarbeurs di Bandoeng, boeng A.A.Achsien diroe djak oeleknja ada 
menerangkan di ,,Ragusa's Dancing" ia lihat Nonja-Nonja bangsa Dr. toeroet am 
bil kesempatan boeat dansa bergeat-geot noendjoel ketengah orang. Tjoema 
pakaiannja tidak seperen pat telandjang, melainkan setjar Nonja-nonja kita jang 
pakai saroeng dan kebaja sadja, katanja. 


Memang Bandoeng, perkara jang gitoe-gitoe selaloe djadi pembitja raan ramai, 
boekan ini kali sadja. doeloepoen nama Bandoeng jang penggemar dansa itoe 
tidak asing lagi, teroetama diantara Nonja-ne nja modern, jang modern-nja 
sampai kepoentjak hidoengnja. Dr. ingat doeloe, ada adpis kepada penggemar 
dansa, soepaja mereka djangan terlaloe mabok dansa, jaitoe diporstel japon di 
ganti dengan kain sadja. Dan tjelana diganti dengan kain pelekat Rintangan 
orang toea roepanja tidak mempan, sebab baik pakaian apa sadja bagi jang 
ketjandoean dansa, segala matjam pakaian tidak mendjadi rintangan. Boekan 
pakaian jang diingini, tapi berdempet-dempet mengadoe dada, itoelah idaman 
kaoem penggeman dansa. Kalau Dr. melihat si Doel jang memang gemar dansa 
dan badjin lontjat, sebeloem ia melihat doenia modern, hanja berani ditempat 
gelap sadja bergeat-geot, tetapi serenta ia melihat gelagat padanan djangan 
sementara ditengah ramai ditempat roemah soetjipoen ia tidak takoet 
berdempet-dempeboeat sport dan menjegarkan oerat katanja, soepaja djangan 
kena biri-biri. Dasar si Doel manoesia djahanam, bila ia djalan malam walau 
dimana tempat djoega ia tidak maloe, ketika gramofoon mendenting-denting, 
dikeraskan loodspreaker, badannja gemetar sebab ketjandoean dansa, 
menggeliting mendengarkan soeara moesik. Ti dak perdoeli pakai terompa atau 
bakiak, karena soedah dasarnja gila dansa, bahoe dan ketiaknja di gerak- 
gerakkan, sampai tak tahoe anak bini orang kena senggol, sebab tidak sadar 
lagi. Sesoenggoehnja Dr. tidak heran kalau banjak pemoeda en pemoed di 
Bandoeng jang mendoestai o rang toeanja, minta izin keroema kawan 
memindjam boekoe, pada hal pergi melontjat-lontjat ketempat dansa Dansa, 
adalah permoelaan dari pada soeatoe ,,perkara besar", banjak toekang hikajat 
berhikaja tentangan itoe, jang berdjalan sampai berpoeloeh tahoen, jang asal 
moelanja adalah......... ditempa berdansa. King Edward VIII, jang meletak kan 
machkotanja, karena hendak kawin dengan perempoean biasa asal moela 
hatinja terpikat, djoega ditempat dansa, hingga di doenia ini toeroet geger 
membitjara kannja Kesoekaan pemoeda - pemoeda jang berdansa-dansi di 
Bandoeng itoe, ialah melakoekan permoela an ,,Perkara-Besar". Perkara besar 
itoe, boleh tjoba nanti rasakan kita sama-sama koeat menoeng goenja Kalau 
hikajat itoe berkesoeda han dimoeka penghoeloe, itoe masih mendingan. Jang 
Dr. paling ta koeti, kalau-kalau nanti Nonja-n nja banjak jang digondol tjoelik jang 
kepalanja berboeloe Doel, tjoba periksa baik-bai isi kotak-kotak roempoet atau 


per bak dipinggir djalan, atau diroe mah kosong of pinggir kali, kalau kalau sadja 
menemoei hasil nja............ dansa en badjing lontjat ! Dr. POESANG 


MUZIEKINSTRUMENTEN — Onderdeelen dan snaren dari JAZZ OUTFIT 
CONTRABAS CELLO VIOOL SAXOPHONE TROMPET GUITAR UKULELE HAND & 
MONDHARMONICA Djoeal ENGROS dan DETAIL MUZIEKHANDEL TIO TEK TJOE 
SLUISBUGSTRAAT No. 68. BATAVIA - CENTRUM, (JAVA 


Volksraad soedah moelai bekerdja lagi: zitting jang teroetama te hoen ini dan 
zitting jang teroeta ma jang penghabisan sebeloem pemilihan dan benoeman 
baroe. Orang bisa pertjaja, bahwa da lam zitting ini anggauta-anggaut Volksraad 
giat extra, soepaja da pat perhatian publiek, sehingga a da harapan kembali 
nanti ke Pedjambon. Pekerdjaan verslaggevers tidak akan gampang oentoek 
mentjatat sekalian pidato, semoea pemanda ingan dan keloeh-kesah serta 
keberatan-keberatan anggota-anggota Volksraad jang ingin dapat pehatian 
pemilih itoe, akan tetapi be sa poela diramalkan, bahwa pida to-pidato itoe 
kebanjakannja nant tidak akan berisi jang baroe-baroe, Anggota-anggota 
Volksraad kebanjakannja akan seperti memoetar plaat gramophoon, mengoela 
ngi jang soedah dibitjarakan. In erang dari pada afdeelingsverslag pemandangan 
oemoem, jang han pir tidak ada bedanja dari pada jang soedah-soedah: 
perhoeboengan antara Nederland dan Indonesia, minister terlaloe banjak tjam 
poer tangan dalam oeroesan Inde nesia: doeloe Colijn, sekarang We 


ter), Rijksraad, petisi-Soetardjo orang Indonesia dalam Staten-Generaal, 
sekaliannja perkara, jang oedah dipoetar balikkan, soeda lipandang dari kiri dan 
kanan, di bawah dan dari atas Afdeelingsverslagen, memorie van antwoord dan 
pembitjaraan dalam Volksraad biasanja memboeat mengantoek, sebab so'al-soal 
di Indonesia itoe ke itoe djoe ga, keadaan Indonesia pada oenoemnja tidak 
berobah, dan an gota Volksraad banjak jang soelah lama sekali doedoek dalam 
de van itoe, sehingga tidak bisa da pat pikiran baroe lagi dan soedah idak segar 
lagi semangatnja: pekerdjaan dalam Volksraad bagi mereka itoe soedah djadi 
pekerdjaan routine 


Dengan mengingat, bahwa soeal-so'al Indonesia pada oemoemnja tetap djoega, 
haroes dikemoe kakan, bahwa pembitjaraan bis lebih baik, bisa lebih 
menjenangkan hati, kalau soesoenan Volks raad berobah. Soesoenan jang 
sekarang boleh djadi tjotjok dengan perbandingan-perbandingan masja rakat 
doeloe, akan tetapi sekaran perobahan jang besar-besar soedah terdjadi Dalam 
kalangan Eropah soedah timboel aliran democratisch, dalam kalangan Belanda 
Indo haloe an jang mengoetamakan Indonesia (Insulinde d.I.I.), dalam lingkoe 
ngan nasional soedah moentjoek Gerindo, soedah terdjadi pergaboe ngan P.B.I., 
B.O. dan partai jang lain-lain djadi Parindra. Dengan berobahnja soesoena 
Volksraad, tidak boleh tidak tentoe pembitjaraan dalam Volksraad akan berlain 
sifatnja, akan lebi mmeloekiskan kemadjoean pikira dalam masjarakat Jang 
baroe pada pemandanga oemoem tahoen ini tjoema poetoesan Nationale Fractie 
memaka bahasa Indonesia pada afdeeling itoe. Sampai sekarang tjoema toean 
Dt. Kajo jang berbahasa Indo nesia dalam Volksraad. Sekarang anggota 


Nationale Fractie jang la in-lain. Itoepoen akan memakai bahasa itoe, akan tetapi 
tjoema pada pemandangan oemoem oentoei menghormati Kongres Bahasa 
Indonesia Kita lebih soeka, kalau merek itoe memakainja karena merasa 
perloenja mengoetamakan bahasa ndonesia dan boekan poela pad 
pemandangan oemoem sadja, a kan tetapi teroes meneroes Mereka itoe tidak 
oesah takoe pemerintah tidak akan mengerti, sebab pemerintah bisa menjoeroe 
salin sekalian pidato itoe kedalam bahasa Belanda. Anggota-angge ta Eropah, ja, 
mereka itoe haroes 


mempeladjari bahasa bih baik. (Keb.) 
Indonesia le 


Pembatja, soedilah pembatja be gitoe moerah, batjakan Al-Fatechah goena ini 
poetera Indonesia sedjati? Alfatechah . ........o.ooooWooWo Woo. Sawo 
matang kedjoe. Saja batja di s.k. satoe dokter Indonesier diperkarai oleh isterinja 
seorang koelit poetih. Si isteri minta bertjerai, minta keroegian 5000.— dan 
minta pensioen seboelan f 250 Justitie poetoesi: Keroegian dika poelkan, 
pensioen ditolak dan petjeraian disjahkan. O.K. Saja djoega mempoenjai 
temansatoe adpokaat, jang poenja istei Belanda. Di Nederland si ister memang 
bisa tidak binal, sebab di ana agaknja kaprah, akan tetapi sesoedahnja toeroen 
di Indonesia dan lihatkan bangsanja dewek begitoe „asing" terhadap Inlajers, 
fikirannja berobah. Pemoeda kita Ijangan sangka, hawa di Nederjand dan 
Indonesia ada sama. Soeami sawo matang jang di Neder land diindah oleh isteri 
Belanda beloem tentoe kalau soedah kena hawa Indonesia dan lihatkan 
pergaoelan disini, bisa diindah djoega. Eh, apakah bangsa sorangan, euweuh noe 
tjantik atau poetih meletak, hidoengnja bangir, enz.? Saja boekan anti dengan 
perkawinan-combinatie, tjoema perkaw nan combinatie itoe djarang seka ijang 
bisa djalan diatas satoe rail. Kalau ini maoe dikoepas, tentoe boekan di ini 
»roedjak oelek" tenpatnja, insja 'Allah lain kali dibi kinkan speciaal artikel 


Satoe ti. 
lijst jang menarik ha 


BAROE AKOE POEAS, tidak maloe bertjampoer baoer di gelang gang oemoem, 
penoeh dengan kegembiraan semangat, bila memakan saban hari minjak wangi 
de Noor ini (tjap Snapan) bisikan seorang gadis terpeladjar. 


Dalam ,,Berita-Priangan", saja batja lijst nama-nama dari matjam nja belasting, 
jang saja ambil over sebagai dibawah ini Dibelakangnja nama-nama ini kalau 
pembatja batja, haroes di tambah dengan perkataan „Belas ting". Saja moelai: 
Inkomsten, Personeel, Verkeers Verponding, Accijns, Fiets, Auto Roda, Passer, 
Vermakelijkheids, Loon, Radio, Kerk, Honden, Bedrijf Staan (2), Slacht, Prauw, 
Houtdis tributie, Uitvoerrecht, Invoerrecht Vermogen, Opcenten, Vennootschap, 
Suiker, Vischveiling, Lote y. Haven en ankerage, Vuurwa pen, Provinciale, Tjap 
Tikoes, O gehuwden (wah tjilaka saja, jang belon kawin), Vliegmachine, Detensie 
Speelhuis, en Vuurwerk Totaal djendral 36 (tiga poeloe enam matjam) 
Commentaar? Saja tambahi lagi: Mesdjid, Dja lan, Beranak, Makan, Tidoer, 


melek, Siang, Malam, wah......... kalau saja teroeskan, mesti bisa 100 matjam lagi 
Selandjoetnja terserah kepada kebidjaksanaan padoeka toean Hoofdinspecteur 
van Financien sadja. A. A. A. 


TYP - CURSUS „DE VLUGGE TIEN" (Cursus voor Machineschrijven Tien - Vingers - 
Blind - Systeem Batavia Molenvliet-West 10. Soekaboemi Groote-Postweg (Hoek 
Aloon-Aloon) Meester-Cornelis Matra manweg No. 93A. (M.C.) 


Roedjak oelek ala Bandoeng 


Inlajers bisa, loh 


Jaarbeurs Bandoeng Satoe malam saja datang menonton, dan ,,keur" semoea 
apa jang bisa di, keur". Saja kesasar masoek di Ragusa's Dancing, entreenja 
sadja limapoeloeh cent. Disitoe penoeh de ngan Belanda's, beberapa stel pa 
sangan Tionghoa dan sepasang lanjers. Lain-lainnja Belanda's. D. sitoe diadakan 
pertoendjoekan dan cing jang modern, ja, ultra-mo dern Saban pauze muziek 
teroes main, dan pengoendjoeng itoe bar, di kasih kesempatan. . Semoea orang 
goenakan ini kesempatan, dan itoe sepasang In lajer poen toeroet geat-geot 
Hehm, apa pembatija kira Inla er tidak bisa dans Bisa, loh Sajangnja sedikit, itoe 
sepasang Inlajer tidak maoe seperti itoe pertoendjoekan, tiga perampat telan 
djang. Kalau begitoe, kan nanti ke lihatan koelitnja jang sawo ma teng ? 


Nasib pemimpin Saudara Ismoe Hadiwidjojo beloem berselang lama telah 
meninggal doenia.......... Saja jang kenal dengan ini pemimpin jang korbankan 
segala-ga anja goena iboe Indonesia, mera sa sangat terharoe sekali. 
Pertemoean saja dengan beliau paling penghabisan adalah di Solo, itoe waktoe 
ia soedah menang goeng T.B.C. jang beliau bilang kan sendiri. Kalau ia maoe, 
sedari dahoeloe ia bisa dapat gadjih lebih dari f 100.— sebagai goeroe akan 
tetapi beliau lebih soeka miskin dari pada ,,kaja" dengan tidak bisa mengabdi 
pada iboe Indone sia. Soenggoeh mengenaskan. Beliau mati dalam kemelaratan. 
An doeh Moedah-moedahan beliau poe nja arwah digandjar dengan semo tinja 
oleh Toehan jang Maha esa, dialam berzah 


COIFFEUR POPULAIR Sawah Besar 4C — Batavia-C Salah satoe Coiffeur di Batavia 
Centrum jang soedah terkenal dan berlangganan lama Pekerdjaan memoeaskan 
dengan tarief jang pantas Goenting ramboet......... f0.25 


MASJHOER.......... | dan TERKENAL......... II dengan systeemnja CRISIS PRY ZEN 
Tweede hands STAR BOEKHANDE Kramatplein 18a Batavia-C 


Tweedehandsch Boekhandel REGEN HASIBOEN Kramatplein No. 16-10 Batavia-C. 
Persediaan Tweedehandsch-school boeken: boeat A.M.S., H.B.S., M.U L.O. dan 
H.I.S. dan lain-lain boekoe. Datanglah pada adres diatas 


HALLOH! 
JAAAA 


Dimana ada prabot roemah (meubel) jang bagoes dan koeat, tapi jang moerah 
harganja? Oooo, ja. Toean2 boleh koendjoengi, jaitoe: TOKO ,,TAMBOENAN" DI 
PETJENONGANWEG 50 BATAVIA-C. En disitoelah boleh dapat barang-barang 
seperti toean poenja maksoed, djoega meringankan pembajaran dengan djalan 
menjitjil 

Barang pesenan dikirim di lebih doeloe kirim wang 50 barang. 


loear kota, tap pCt. dari harga 


„ENGLISH WISDOM" BOEKOE „WIJSHEID UIT ENGELAND" atau ,,KETJERDIKAN 
BANGSA INGGERIS" Moeat beberapa pepatah dan nasehat-nasehar jang 
berharga dalam 3 bahasa, jaitoe: Blanda, Inggeris, dan Melajoe. Boekan sadja 
bergoena bagi kaoem toea, dan moeda, tapi ada baik djoega bagi mereka jang 
sedang beladjar disekolah-sekolah pertengahan. Harga biasa compleet f 3.50 
Boeat sementara waktoe tjoema direken f 2.50 


DRUKKERIJ en EMBLEMENFABRIEK ELECTR 


M. A „S Voorry Zuid 47 Telf. 469 


O" DE BATAVIA STAI 


TANDHEELKUNDE , THE TJIN SING" Senenstraat No. 167 — Batavia-Centrum Djam 
bitjara: pagi 8—12, sore 4—8 Tarief Rendah. Belilah „Inhouling" obat jg. paling 
mandjoe boeat sakit Diphtheritis, djoega boeat penja kit seperti: Tenggorokan, 
Isit, Bengkak Seriawan, Lida sakit dan lain-lainnja Bisa dapat beli dimana-mana 
toko obat 


Kabar penting Djamoe Industrie tjap POTRET dari NJONJA MENEER SEMARANG 
Ada satoe-satoenja FABRIEK DJAMOE jang paling besar dan sedia paling banjak 
roepa-roepanja djamoe boeat segala roepa penjaki jang moestadjab. Hoofd 
Agent: THIO KIOE LIN P Pasar Sawah Besar No. 25 Bat.-C Sub Agenten : Firma 


HIAN SENG t/o Station Tram, Kampoeng Bali — Kramat Batavia-C. TAN TOAN LO 
Senen Batavia-Centrum OEIJ LAM HIN, Tandjong-Priok „TOKO TOEN" Tjibadak 54 
— Bandoeng, LIE KIM LIANG Sebelah Rialto Bioscope — Tanah Abang. TAN SEN 
NIO Kampoeng Melajoe — Mr.-Cornelis. TOKO ,,MELY" Molenvliet West 206 — 
Batavia. i OEIJ GOAN ENG Waroeng Tjereme Soekaboemi Agentschap : Hadji 
SINTING Depan Pasar Serang Hadji SINTING Rangkas Betoeng. TAN TEK LIONG 
Mauk. Sedia roepa Djamoe jang amat moestadjab: Sakit Batoek, Bengek (mengi) 
Batoek darah, Sakit Dada, sesak napas, leher kantjingan, Lelaki koerang manik; 
koerang sahwat. Perempoean Oedjoer tidak lampias, Perempoean Oedjoer 
terlaloe banjak, Perempoean Oedjoen sakit, Sakit kentjing manis, Nanah, darah. 


agende 


Sloetoe Pasar Sawah Besar - Batavia-Centrum Ini malam sampai 11 Juli GRETA 
CARBO CHARLES BOYER dalam „MARIE WALEWSKA" Tjerita jang soedah 
ditoenggoe lama. 12—14 JULI Samboengannja (pengabisan) sriefilm THE 
PHANTOMEMPIRE srie 7—12 Dalam srie jang pengabisan ini publiek bisa saksikan 
sendiri tentang kebagoesannja ini film. A 


MENDJOEAL Roepa-roepa Batik aloea kemoerahannja serta kwaliteitnja Njonja- 
njonja boleh oedji dan tanja di tempat kita sendiri. 


TOKO HADE 


GENEN BATAVIA-C. 


Hoofdagent: 


TEL. 3227WI. Pajoeng TJIAMIS DIBERI TAHOEKAN kepada kaoem SAUDAGAR, 
bahwa kita telah mengadakan FILIAAL di PATEKOAN No. 24 Telf. 1514 Bt. speciaa 
ENGGROS. Berbelandjalah seteroesnja pada ini adres jang terkenal. 


Adoch Adoeh Adoeh! kliwat gakit Koh, saja dapet penjaka kentjing keras, ana 
Obalnja? soedah brana kali hake matjem obal lani semoea toe hiertjoemah sadja, 
semangken lama mangken lambah keras, malahan kloear nanah tampoer 


soekan. a, kaloek 
M 
LEKAS PAKE AAN KER TUAP 


IKAN MA. 


darah loeloenglah tjariken Koh, Obalnja sakit kentang jang mandjoek. Mbaiklah 
engkoh tjari ini dia Obat sakit kentjing jang 


keras 6 slet Tantoe baek 


Soedah baik. 

hanga 

BELI 1⁄2 DOZION DAN WANG DOELOE ONKOS REMBOURS VRIJ 
.50 


enteng. 3 itoe sadja, soedah baik dan djika penjakitaja eelang bener Koh, saja 
makan 6 fles sekarang soeda baik boleh denoedje en Obal dan kana choega 
kaloek kena sakit kentjeng, djangan salah misti ada tjannja kan Ras. Hoofddepof 
TOKO OPAT TAY AN HOO TANAH LAPANG GLODOK 10 TELEFOON 1620 BATAVIA 
KETJIL...... HARGA PER BOTOL BESAR 2.50 Pesanan dari loear kota dikirim 
rembours djikalau pasan lebih setengah dozijn doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ 


dikirim 
1.30. r. J. oewangnja 


AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan, 
Cheribon: Tjian Ho Tong. Djokja: Tek An Tong, Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An 
Hoo. Mr. Cornelis: San San Yok Pong. Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. 
Semarang: Eng Thaij Ho, Ngo Hok Tong. Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij 
Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po Tjoe Tong. Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: 
Thaij Seng Ho. Soerabaja: le Djin San, le Kim Tje dan roemah Obat Tjee Min. 
Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: Eng Tjoen Ho. Tandjoeng Pandan: Tje An 
Tong Serang: Wee Leng Tong. Palembang: Thian Eng Tong. Djember: Eng Ho. 
Krawang: Ho Ban Njan. 'angkal Pinang: Thi Seng Tong. Palembang: Lau Djin 
Seng. Kroee: Ek Hin. Kediri: In Tong. Garoet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. 
Makassar: Eng Thaij ho, Djokja: Thaij An Tjan. Tandjong Pandan: Djoe Bie. 


Drogisterij „THERAPIE — Kramatplein 3L Telf. 5494 WI. Sedia obat-obat 
(medicijn) (Loco) Sebangsa patent. 


Bisa dapat beli diantero tempat dan pada Hoofd-depot: SOUW HAN JAM G. Djati- 
Baroe 61 Tanah Abang Batavia-Centrum. 


BOEKH. NASOETION P Kramatplein Pasar Merah letter P.O. — Batavia-C. 
Selamanja sedia 2de Handsch: boekoe-boekoe sekolah, Romans, Anak-anak, 
peladjaran dan Tijdschrijften. Speciaal moerah. ode de de van de mata de de da 
TJAH - PAS Voor UW DRUKWERK Telefoon No. 5344 eoana de van de de de de de 
bed 


PERSENAN JANG BERHARGA AKAN DIKASI GRATIS PADA SEMOEA LANGGANAN 
DARI: TJIKEUMEUH 13 - 15 


De Echte (Sadjoesi) BUITENZORG 


Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari moelai 1 October 1937, Toko 
SADJOESI tevens Schoen Kleermakerij dan Salon De Coiffeur „DE ECHTE" 
memakai Nationaal Kasregister. Tiap-tiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 
sampai seteroesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah 5.— mendapat 
persenan barang-barang seharga f 0.50. Maka oleh karena itoe diharap 
langganan-langganan djika belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis dengan 
tertjitak harganja. Begitoepoen jang di potong Ramboet 10 kali mendapat Vrij 1 
kali. Maka oleh karena itoe diharap berlangganan teroes soepaja mendapat 
keoentoengan bagai langgananlangganan. Menoenggoe kedatangan Toean dan 
Njonja sekalian dengan hormat, SADJOESI. 


TAILOR Rachman A. H. Sawah Besar 19a — Batavia-C. Prima Stoffen. Prima 
afwerking. Prima Couper. Systeem baroe, model baroe, harga baroe. U 
bertambah gagah serta ginding kalau U pakean jang potongannja menoeroet 
aliran djaman, serta modern Harganja poen sedang, kerdjaannja mahal. Silahkan 
tjoba pada kita poenja adres jang soedah terkenal lama. Kalau perloe boleh 
panggil sewak toe-waktoe. 


Pakailah selamanja Mi njak ramboet JO. TEK TJOE soedah dapat poedjian Harga 1 
botol F 0.20 Soepaja djangan keliroe preksalah Tjap 2 ANAK Roemah obat JO TEK 
TJOE Kwitang 2 TIf. 855WI Batavia-Centrum 


RESTAURANT 
Soeka 


9 (achter Pasar Gang Tjoetek Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C. Menjediakan makan 
jang lezat minoeman d.I.I. Djoega sanggoep mengirimkan makanan buitenhuis 
dengan harga jang paling rendah Menoenggoe dengan hormat De Eig. 
DJAJAPERNATA. Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


SENEN 121-125 


Kalau dioekoer, dengan penghidoepan, Memang semoea kita BOETOEH dengan 
barang moerah. BOETOEH dengan barang moerah, tetapi kwaliteit ,,emasi MODE 
jang tidak meroesak roemah tangga, Toean dan Njonja tjoba berdamai di Toko 
„ISMAIL DALIL" Sedia: Segala Batik Segala Manufacturen Segala Tenoenan asli 
Segala Kramerijen dan lain-lain Koendjoengilah Telefoon 4356 WI. 


BATAVIA-C. 


Toean Ingin Roemah Sendiri? BANK BERINGIN Memberikan kepada penjimpan2- 
nja pindjaman tidak pakai rente Tjitjilan rendah sekali. Lekas berhoeboengan, 
lekas tertolong ! 1 Mei "38 memberikan pindjaman f 3000.— tidak dipoe ngoet 
rente. Keterangan pada: DIRECTIE BERINGIN di Bogor atau pada Agenten. N.B. 
Soerat menjoerat haroes disertai franco boeat mendjawab. 


BATJALAH 


PENOENTOEN 


M METROPOLITAN M English School (Sekolah Inggeris rendah) Klas: 0 - 7 Anak 
keloearan H.I.S. boleh diterima di kl.4 Pasar Baroe — Schoolweg Noord 10 — 
Bat.C. 


Netjis en moerah diperabottin Toean dan Njonja poenja roemah 
Oleh Toko 


Hoofdkantoor : Molenvliet Oost 62—63 Telefoon 1129 Bt. Roepa-roepa Meubel, 
Lontjeng Yunghans, Horloge, Tem pat tidoer. Speda Raleigh, Britisch Empire, 
Defiets d.I.I. Komfoor gas-minjak tanah peranti masak merk Haller, Lampoe 
gantoeng pake minjak tanah merk ,,Kronos". Penjitjilan boleh berdamai Filialen : 
Perapatan Menteng 28 Batavia - C. Telefoon 1900 WI. Tandjong Priok- 
Zuiderboorw. 111 


Boenting -- Hamil Kandoengan, jang satoe OGAH, sedang jang lain sangat 
harapkan. Jang maoe tidak dapat, jang ogah teroes dikasih......... anak. Boeat 
sampaikan masing-masing poenja keinginan, sjarat-sjaratnja bisa didapat 
dimana ,,BOEKOE -TOEMBAL". Harga f 0.56 berikoet 


Prampoean branak 


Menoeroet ilmoe Karoehoen (Aki-Mojang-Leloehoer) orang perempoean 
sesoedahnja beranak, moesti dikasih djadjamoe, soepaja pianakannja jang 
mengkak bisa ringkes kembali, keisteriannja jang melar bisa tjioet lagi, peroetnja 
jang kendor bisa kentjeng poela, dan segala kotoran bisa disapoe keloear 
seanteronja Sebab kalau itoe kotoran atawa lamad-lamad jang ketinggalan di da 
lam pianakan (Pranakan) dibiarkan sadja, meskipoen bagaimana sedikit djoega, 
achirnja bisa timboel roepa-roepa penjakit, antaranja penjakit dalam pianakan 
jang akibatnja bisa meroesaki keseha 


tan....... f 3.50 Harga 1 stel sampe 40 hari No. 1.... dan jang No. 2 per stel hanja 
f1.50 


Belon teritoeng onkost kirimnja, Pesenan haroes langsoeng dialamatkan ke: 
Roemah Obat Karoehoen BANDOENG Hoofdkantoor: Groote Postweg Oost No. 22 
Filialen: Soekaboemi, Tasikmalaja, Soemedang, Garoet, Cheribon, Buitenzorg 
dan Batavia-Centrum (Pasar Baroe 87). 


Druk. „Tjahja Pasoendan" Modern drukwerk is Uw succes ! 


Telf. WL. No. 5344 


